

First Love 

Felfowship 


BECAU5E HE FIRST LQVED U5 




Pastor's Message 







1 Samuel 9:1-10, 22-27 

> 9:1 Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kish 
bin Abiel, bin Zeror, bin Bekhorat, bin Afiah, seorang 
suku Benyamin, seorang yang berada. 9:2 Orang ini ada 


elok rupanya; tidak ada seorangpun dari antara orang 
Israel yang lebih elok dari padanya: dari bahu ke atas ia 
lebih tinggi dari pada setiap orang sebangsanya. 9:3 
Kish, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai 
betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul, 
anaknya: "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah 
dan pergilah mencari keledai-keledai itu." 

" Illiinn imniWIWlWliWHIiiiiHI 






1 Samuel 9:1-10, 22-27 

> 9:4 Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim; juga 
mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak 
menemuinya. Kemudian mereka berjalan melaluitanah 
Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada; kemudian 
mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak 
menemuinya. 9:5 Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, 
berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama 
dengan dia: "Mari, kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi 
memikirkan keledai-keledai itu, tetapi kuatir mengenai 
kita." 9:6 Tetapi orang ini berkata kepadanya: "Tunggu, di 
kota in ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat; 
segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke 
sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan 
kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." 




1 Samuel 9:1-10, 22-27 

> 9:7 Jawab Saul kepada bujangnya itu: "Tetapi kalau kita 

pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di 
kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk 
dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" 
9:8 Jawab bujang itu pula kepada Saul: "Masih ada padaku 
seperempat syikal perak; itu dapat aku berikan kepada abdi 
Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang 
perjalanan kita." 9:9 --Dahulu di antara orang Israel, apabila 
seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata 
begini: "Mari kita pergi kepada pelihat," sebab nabi yang 
sekarang ini disebutkan dahulu pelihat.-- 9:10 Kemudian 
berkatalah Saul kepada bujangnya itu: "Pikiranmu itu baik. 
Mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat 
abd Allah itu. 




I 1 Samuel 9:1-10, 22-27 

> 9:22 Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, 
dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka 
tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya 
] kira-kira tiga puluh orang. 9:23 Berkatalah Samuel kepada 

I juru masak: "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan 

kepadamu tadi, dengan pesan: Simpanlah ini dahulu." 9:24 
Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang 
termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan 
Samuel berkata: "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke 
depanmu; makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk 
perayaan ni, ketika aku berkata: Aku telah mengundang 
orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan 
bersama-sama dengan Samuel. 




1 Samuel 9:1-10, 22-27 

> 9:25 Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota. 
Dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. 
9:26 Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar 
menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas 
sotoh itu, katanya: "Bangunlah, aku akan mengantarkan 
engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi 
ke luar, yakni ia dan Samuel. 9:27 Ketika mereka turun 
sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul: 
"Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi 
mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, 
maka aku akan memberitahukan kepadamu firman 
Allah." 



